BIMBINGANDAN KONSELING 
PERKEMBANGANDISEKOLAH 
(Teori Dan Praktik) 


M 5 
| UlulAzam, S.Pd, M.Pd. N 
0002 Reviewer: , | h 


j Prof. Dr.DYP. Sugiharto, M.Pd, Kons. 
(Guru Besar Bimbingan dan Konseling) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BIMBINGAN DAN KONSELING 
PERKEMBANGAN DI SEKOLAH 
TEORI DAN PRAKTIK 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 

Fungsi dan Sifat hak Cipta Pasal 2 

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak 
Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul 
secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


Hak Terkait Pasal 49 

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang 
pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau 
menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) 
dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) 
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 
atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 
atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran 
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 


iii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BIMBINGAN DAN KONSELING 
PERKEMBANGAN DI SEKOLAH 
TEORI DAN PRAKTIK 


Ulul Azam, S.Pd., M.Pd. 


Reviewer 
Prof. Dr. DYP Sugiharto, M.Pd., Kons. 


(Guru Besar Bimbingan dan Konseling) 


@eepublish 


lorify and develop the intellectual of human's life 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


9 


deepublish | publisher 


Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman 
Jl.Kaliurang Km.9,3 - Yogyakarta 55581 
Telp/Faks: (0274) 4533427 
Website: www.deepublish.co.id 
www.penerbitdeepublish.com 
E-mail: deepublish@ymail.com 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


AZAM, Ulul 
Bimbingan dan Konseling Perkembangan di Sekolah Teori dan Praktik/ 
oleh Ulul Azam.--Fd.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, Juli 2016. 


xv, 246 hlm. Uk:14x20 cm 
ISBN 978-602-401-384-4 


1. Bimbingan dan Konseling 1. Judul 
3714 


Hak Cipta 2016, Pada Penulis 


Desain cover : Unggul Pebri Hastanto 
Penata letak — : Ika Fatria Iriyanti 


PENERBIT DEEPUBLISH 
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA) 
Anggota IKAPI (076/DIY/2012) 


Copyright O 2016 by Deepublish Publisher 
All Right Reserved 


Isi diluar tanggung jawab percetakan 
Hak cipta dilindungi undang-undang 
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau 
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini 
tanpa izin tertulis dari Penerbit. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KATA SAMBUTAN 


Kemajuan ilmu dan teknologi pada era global sekarang ini 
menuntut setiap profesi untuk dapat meningkatkan dan 
memperkuat konsep dasar keilmuan yang menjadi pijakan 
profesionalitasnya. Implementasi sebuah profesi yang didasarkan 
pada keilmuan yang kuat akan mampu memfasilitasi 
perkembangan individu secara optimal. Pada akhirnya 
kepercayaan masyarakat (trust building) akan terbangun dengan 
kokoh, sehingga profesi yang dimaksud akan semakin 
berkembang. 

Saya sebagai Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta 
menyambut baik diterbitkannya buku ajar mahasiswa Bimbingan 
dan Konseling Perkembangan, mengingat bahwa buku ajar ini 
sangat dibutuhkan oleh mahasiswa calon konselor (baik di 
sekolah maupun di luar sekolah). Saat ini arah dan perspektif baru 
bimbingan dan konseling sebagai upaya proaktif dan sistematik 
untuk memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan 
yang lebih tinggi, pengembangan perilaku efektif, pengembangan 
lingkungan, dan peningkatan keberfungsian individu di dalam 
lingkungannya. Kondisi inilah yang perlu disadari oleh semua 
pegiat bidang bimbingan dan konseling agar nantinya tugas 
pokok dan fungsi bimbingan dan konseling berada pada jalur 
yang tepat. 

Salah satu upaya paling strategis untuk meningkatkan 
profesionalitas kinerja konselor dapat dilakukan melalui upaya 
mempersiapkan mahasiswa calon konselor untuk menguasai 
konsep dasar dan aplikasi bimbingan dan konseling 
perkembangan. Melalui buku ajar ini mahasiswa tidak hanya 
dibekali dengan konsep teoritik saja akan tetapi diberi 


vi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


pemahaman yang komprehensif tentang aplikasi layanan 
bimbingan dan konseling dengan perspektif perkembangan. 

Akhirnya saya berharap buku ajar ini bisa dimanfaatkan 
sebaik-baiknya dan dapat dijadikan pegangan bagi dosen 
pengampu mata kuliah Bimbingan dan Konseling Perkembangan. 
Kepada penulis yang telah menyusun buku ajar ini saya 
sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- 
tingginya. 


Surakarta, Juni 2016 
Rektor UNISRI 


Prof. Dr. Ir. Kapti Rahayu Kuswanto 


vii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENGANTAR 


Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan 
pemerintah mengusahakan serta menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketagwaan 
serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 
yang diatur dengan undang-undang (UUD Tahun 1945 Pasal 31 
Ayat 1 dan 3). Lebih jauh dijelaskan bahwa pendidikan 
merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 
Ayat 1). 

Dalam pernyataan lain, dikemukakan bahwa fungsi 
pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertagwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Dua aspek penting tentang konsep dasar dan fungsi 
pendidikan yang dikemukakan dalam UU No. 20 Tahun 2003 
memberikan peluang dan ruang yang sangat terbuka bagi peran 
bimbingan dan konseling dalam keseluruhan sistem pendidikan 
nasional. Peran bimbingan itu secara khusus tersurat dalam 
pernyataan: “Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan 
peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau 


viii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


latihan bagi peranannya di masa yang akan datang”. Ini berarti 
bahwa keberadaan bimbingan dan konseling di lingkungan 
pendidikan, baik formal non formal, maupun informal merupakan 
konsekuensi logis yang dikuatkan dengan landasan hukum 
sebagaimana aspek pendidikan seperti kurikulum pendidikan dan 
manajemen pendidikan. Dengan kata lain, kedudukan atau posisi 
bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari 
keseluruhan program pendidikan. 

Selain aspek hukum, keberadaan layanan bimbingan dan 
konseling dalam sistem pendidikan secara umum dilatarbelakangi 
oleh beberapa landasan. Untuk meningkatkatkan efektivitas 
penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling profesional, 
maka pekerjaan profesi itu harus ditata berlandaskan tuntutan riil 
masyarakat pengguna juga mengacu pada rujukan teori-teori yang 
berkenaan dengan landasan filosofis, sosiologis, psikologis, 
sosiologis, psikologis, sosio-kultur dan sistem nilai baik yang 
bersifat umum maupun keagamaan. 


Surakarta, Juni 2016 
Penulis 


Ulul Azam, S.Pd., M.Pd. 


ix 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


KATA SAMBU TAN. 5 tanasasnsuamaaaaaggangsaa vi 
PENGANTAR iga nsaanganna vili 
DAFTARLIS Lisensi X 
BAB I PERKEMBANGAN INDIVIDU ........oooo mmm 1 
1. Kompetensi DAS sasak 1 
IE. Indikator sanam nkwnasaeuwaa 1 
III. — Uraian Materi .........o...oooWoWoWo oo Wi 1 
A. Perkembangan Individu ..........oooooWoo 1 
1. Konsep Dasar Perkembangan................ 1 

2. Manifestasi dan Cara Pendekatan 
terhadap Perkembangan Individu .......... 6 
B. Proses Perkembangan Individu... 1 
1. Alur Perkembangan Individu ................ 7 

2. Kecenderungan Arah 

Perkembangan Individu .............oo. 9 
C. Tahap Perkembangan Individu..................... 11 
1. Tahapan Perkembangan Individu ........ 11 


2. Tugas-tugas Perkembangan 
IndiVadU 5 bebe mein 15 
3. Beberapa Hukum Perkembangan 
Perilaku dan Pribadi serta 


Implikasinya bagi Pendidikan ............. 21 
D. Variasi Individual SiSWa ..............ooo. 24 
1. Pengertian Siswa...............oo 24 

x 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


TI. 


Teori-Teori Psikologi tentang 


Hakikat Siswa... 26 

3. Siswa sebagai Makhluk 
Individual ........oooo kk 37 
4. Perbedaan Individual Siswa ................. 39 
Rangkuman. an aan anna 46 
Latihan. dani TUgAS maneh nan aa 47 
RETErENSLA Mena nungsnnaanaanan 47 


KONSEP DASAR BIMBINGAN DAN 


KONSELING PERKEMBANGAN ne... iicWonnnnnnn 48 
Kompetensi Dasar 4 en snamausa 48 
Indikator enam means oem Bra 48 
Uraian MALETI wi coooe sewu enanan 48 
A. Asumsi Dasar dan Kebutuhan 


Bimbingan dan Konseling 


Perkembangan emeemanuwanuaa 48 
Teori Bimbingan dan Konseling 

Perkembangan ................ooooooo 52 
Tujuan Bimbingan dan Konseling 
Perkembangan... sin Iensasi sana 55 
1. Tujuan BK Perkembangan yang 


Berkaitan dengan Aspek Pribadi- 


SOSIAL: 0...” Women 55 

Tujuan BK Perkembangan yang 

Terkait dengan Aspek Akademik: ....... 57 

Tujuan BK Perkembangan yang 

Terkait dengan Aspek Karir: ............... 58 
xi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


D. Prinsip-prinsip Bimbingan dan 
Konseling Perkembangan ...................... 


E. Peran Personil Sekolah dalam 


Bimbingan dan Konseling 


Perkembangan denagn 
1. Kepala Sekolah...............o. 
2. Wakil Kepala Sekolah......................... 
3. Walt Kelas tis 
4. Guru Mata Pelajaran ........................... 
d. Staf AdministraSi ..............o. 
6. Konselor/Guru BK............oooo. 
F. Manfaat Bimbingan dan Konseling 

Perkembangan ee anna asah 
1. Manfaat bagi Siswa...............o.... 
2: Manfaat bagi Orang Tua...................... 
3. Manfaat bagi Guru..............oooo 
4. Manfaat bagi Kepala Sekolah.............. 
Ss Manfaat bagi Pengelola 

Pendidikan... 
6. Manfaat bagi Konselor Sekolah .......... 
7 Manfaat bagi Pendidik Konselor .......... 
8. Manfaat bagi Kelanjutan 

Pendidikan SisWa..............ooo 
9. Manfaat bagi Layanan Personal 

DIS WA bera a K a NE NN 
10. Manfaat bagi Tenaga Kerja dan 


IV. Rangkuman 


Dunia Industti.............oo 


xii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


V. Latihan dan Tugas... 72 


VI Keletens 73 
BAB III “BIMBINGAN DAN KONSELING 
PERKEMBANGAN SEBAGAI 
KERANGKA KONSEPTUAL BIMBINGAN 
DAN KONSELING KOMPREHENSIF .............. 74 
L Kompetensi Dasar ..............oooooo Woo 74 
TI. IndiKatOF.......oooooWooo Wanna 74 
III. — Uraian Matefi ...........o..ooooWooWooooWoW Wc 74 
A. Hakikat Bimbingan dan Konseling 
KOmprehenSif..ba1n memek hannsa 74 
B. Komponen Program Bimbingan dan 
Konseling Komprehensif .................o. 82 
1. Pelayanan Dasar ................ooo 83 
2. Pelayanan Responsif ........................... 85 
3. Perencanaan Individual ....................... 89 
4. Dukungan Sistem...............oo 91 
C. Bidang Layanan Bimbingan dan 
KoOnSElIN Pee ena asa san 93 
1. Bimbingan dan Konseling 
Pribadi aa duumasusanasann 93 
Bimbingan dan Konseling Sosial......... 94 
3. Bimbingan dan Konseling 
Belajar Lane ana 96 
4. Bimbingan dan Konseling Karir.......... 07 
D. Penyusunan Program Bimbingan dan 
Konseling Komprehensif .................o. 99 
xili 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1. Mengkaji Kebijakan dan Produk 
Hukum yang Relevan.............oo. 


2. Menganalisis Harapan dan 

Kondisi Sekolah................ 
3. Menganalisis Karakteristik dan 
Kebutuhan Siswa...............oc 


4. Menganalisis Program, 
Pelaksanaan, Hasil, Dukungan 
serta Faktor-faktor Penghambat 
Program Sebelumnya........................ 


E. Penyelenggara Layanan Bimbingan dan 


Konseling dan Pihak yang Dilibatkan.......... 

1. Penyelenggara Layanan 
Bimbingan dan Konseling................. 
2, Pihak Lain yang Dilibatkan............... 
IV. RaANGKkUMAN .....oooooooWoWoWoWoW Wanna 
Vs. Jzatihan dan TUgAS ane 
VI. REfETENS Leimena hanawannwuanuuwawnka 

BABIV STRATEGI LAYANAN DARI KOMPONEN 
PROGRAM BIMBINGAN DAN 
KONSELING PERKEMBANGAN ........ioom. 
L KOMpetenSI DASAT (isat mn sanna 
TI. IindiKAROT 2 00nin anna 
III. — Uraian Materi .............ooooooWoooooW Wc 
A. Pelayanan Dasar..............oooooooo. 
1. Layanan Orientasi ...............oo 
2, Layanan Informasi... 
3. Layanan Penguasaan Konten............. 
xiv 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


4. Layanan Bimbingan Kelompok......... 
5: Aplikasi Instrumentasi ...................... 
B. Pelayanan Responsif.............o...ooooc 
1. Layanan Konseling Individu ............. 
2. Layanan Konseling Kelompok........... 

3: Referal (Alih Tangan atau 
Rujukan)... maa. 
4 Layanan Konsultasi........................ 
5 Konseling Teman Sebaya.................. 
6. Konferensi Kasus...............oo 
1 Kunjungan Rumah ................o 
C. Perencanaan Individual...............ooo. 

1. Layanan Penempatan dan 
Penyaluran... 
2: Himpunan Data... 
D. Dukungan Sistem..........o..oooooWoo 
IV. RaANGKUMAN ......ooooooocoooo#WoWoW.WoX mna 
V. Latihan dan Tugas... 
VE RelerenSi ba en sen en en aa 
DAFTAR PUSTAKA ina entus keanamamanakska 
BIODATA: PENULIS: erie sman asn anakan 

xv 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB I 
PERKEMBANGAN INDIVIDU 


I. Kompetensi Dasar 
Menguasai konsep dan prinsip-prinsip perkembangan 
individu. 


II. Indikator 

A. Mampu memahami hakikat perkembangan. 

B. Mampu menjelaskan proses dan tahapan 
perkembangan individu. 

C. Mampu memahami variasi individual siswa. 


III. Uraian Materi 
A. Perkembangan Individu 


1. Konsep Dasar Perkembangan 

Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan 
progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses 
kematangan dan pengalaman. Seperti yang dikatakan oleh 
Van den Daele (Hurlock, 1980) bahwa perkembangan 
adalah perubahan secara kualitatif. Ini berarti bahwa 
perkembangan bukan sekadar penambahan ukuran pada 
tinggi dan berat badan seseorang atau kemampuan 
seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak 
stuktur dan fungsi yang kompleks. 

Individu yang dimaksud dalam tulisan ini adalah 
siswa yang melakukan proses pembelajaran. Adapun 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


perkembangan adalah perubahan yang dialami oleh 
individu menuju tingkat kematangannya yang berlangsung 
secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik 
mengenai fisik maupun psikisnya. Jadi perkembangan 
individu di sini adalah perubahan yang dialami oleh siswa 
menuju tingkat kematangannya yang berlangsung secara 
sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik fisik 
maupun psikisnya. Proses perkembangan pada diri 
individu yang sedang mengalami proses pendidikan perlu 
dipahami oleh para pendidik. Apakah siswa mengalami 
perkembangan atau sebaliknya. Oleh karena itu tanggung 
jawab terhadap perkembangan individu sebagai siswa 
menjadi bagian dari kehidupan pendidik. 

Dalam proses pendidikan seluruh aspek 
perkembangan individu hendaknya dikembangkan 
seoptimal mungkin. Oleh sebab itu, para pendidik 
hendaknya memahami perkembangan siswa sehingga para 
pendidik dapat berupaya secara optimal dalam 
mengembangkan seluruh aspek perkembangan siswa. 
Semakin banyak para pendidik mempelajari tentang 
perkembangan siswa, diperkirakan akan semakin baik para 
pendidik dalam membimbing mereka. 

Terdapat beberapa istilah yang berhubungan dengan 
konsep perkembangan, antara lain pertumbuhan, 
kematangan, dan belajar. Pertumbuhan dapat diartikan 
sebagai perubahan alamiah secara kuantitatif pada segi 
jasmani atau fisik. Kematangan merupakan titik kulminasi 
dari suatu fase pertumbuhan sebagai titik tolak kesiapan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dari suatu fungsi psikofisik untuk menjalankan fungsinya. 
Belajar adalah perubahan dalam pola sambutan atau 
perilaku tertentu sebagai hasil usaha dalam batas waktu 
setelah tiba masa pekanya. Dengan demikian, dapat 
dibedakan bahwa perubahan perilaku sebagai hasil belajar 
itu berlangsung secara disengaja dan bertujuan 
(intensional) diusahakan oleh indvidu yang bersangkutan, 
sedangkan perubahan dalam arti pertumbuhan dan 
kematangan berlangsung secara alamiah menurut jalannya 
pertambahan waktu atau usia yang ditempuh oleh yang 
bersangkutan. 

Candida Peterson (dalam Nurihsan dan Agustin, 2011) 
menjelaskan bahwa perubahan yang dapat dikategorikan 
sebagai perkembangan memenuhi empat kriteria berikut 
ini: 

a. Permanen. Perubahan yang terjadi dalam 
perkembangan bersifat permanen, bukan 
perubahan temporer atau yang disebabkan oleh 
kejadian insidental. Contoh perubahan yang 
permanen: Perkembangan kognitif anak usia 2 
sampai 7 tahun. 

1) Anak dapat mengklasifikasikan objek-objek 
atas dasar satu ciri tertentu yang memiliki ciri 
yang sama, mungkin pula memiliki perbedaan 
dalam hal yang lainnya. 

2) Anak dapat melakukan koleksi benda-benda 
berdasarkan suatu ciri atau kriteria tertentu. 

3) Anak dapat menyusun benda-benda, tetapi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


belum dapat menarik kesimpulan dari dua 
benda yang tidak bersentuhan meskipun' 
terdapat dalam susunan yang sama. 

Contoh perubahan yang tidak permanen: 

1) Anak tidak dapat berbicara, karena sakit 
tenggorokan. 

2) Anak tidak dapat melihat dengan jelas, karena 
sakit mata. 

3) Anak tidak mengantuk karena sudah minum 
kopi. 

Kualitatif. Perubahan yang terjadi dalam 

perkembangan bersifat fungsional dan total, tidak 

hanya bersifat peningkatan kemampuan yang 

sudah dimiliki sebelumnya. 

Contoh perubahan yang fungsional. 

Perkembangan bahasa anak sekolah usia 6-8 

tahun. Dengan  dikuasainya keterampilan 

membaca dan berkomunikasi dengan orang lain, 

maka anak tersebut dengan senang hati sekali 

membaca atau mendengar dongeng yang penuh 

fantasi. 

Progresif. Perubahan yang terjadi dalam 

perkembangan merupakan perwujudan aktualisasi 

seseorang. Perubahan itu terkait dengan 

kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri 

dengan berbagai situasi atau perubahan yang 

terjadi di lingkungan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


d. Universal. Perubahan yang terjadi dalam 
perkembangan bersifat umum dan dialami oleh 
individu lain pada tahapan usia yang hampir 
sama. 


Dari uraian di atas, mengimplikasikan bahwa proses 
perkembangan itu berlangsung secara bertahap. 
Sehubungan dengan proses perkembangan ini, 
Syamsuddin (2005) menjelaskan bahwa perubahan yang 
terjadi dalam proses perkembangan bersifat maju 
meningkat dan/atau mendalam dan/atau meluas, baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif (prinsip progresif). 
Perubahan yang terjadi antar bagian dan/atau fungsi 
organisme itu terdapat interdependensi sebagai kesatuan 
integral yang harmonis (prinsip sistematik). Perubahan 
pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara 
beraturan dan berurutan dan tidak secara kebetulan dan 
meloncat-loncat (prinsip berkesinambungan). 

Sehubungan — dengan arti perubahan dan 
perkembangan ini, Hurlock (1980) menjelaskan 
perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif 
yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan 
pengalaman. Berbagai perubahan dalam perkembangan 
bertujuan untuk memungkinkan orang menyesuaikan diri 
dengan lingkungan di mana ia hidup. Untuk mencapai 
tujuan, maka realisasi diri atau biasanya disebut aktualisasi 
diri adalah sangat penting. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


2. Manifestasi dan Cara Pendekatan terhadap 

Perkembangan Individu 

Manifestasi — perkembangan — individu — adalah 
perwujudan perkembangan individu yang dapat 
ditunjukkan dengan munculnya atau hilangnya, bertambah 
atau berkurang bagian-bagian, fungsi-fungsi atau sifat-sifat 
psikofisis, baik secara kuantitatif maupu kualitatif, yang 
sampai batas tertentu, dapat diamati dan diukur dengan 
mempergunakan teknik dan instrumen yang sesuai 
(appropriate). 

Perubahan-perubahan aspek fisik dapat diidentifikasi 
relatif lebih mudah manifestasinya, karena dapat dilakukan 
pengamatan dan pengukuran secara langsung, seperti 
perkembangan tinggi dan berat badan, tanggal dan 
tumbuhnya gigi, dan sebagainya. 

Lain halnya dengan segi-segi psikis yang relatif sulit 
untuk identifikasinya, karena kita hanya dapat mengamati 
dan sampai batas tertentu mengukur manifestasi 
perkembangan tersebut secara tidak langsung dalam 
bentuk atau wujud perilaku, yang sebenamya pula 
bergantung dan dipengaruhi oleh tingkat-tingkat 
perkembangan aspek fisiknya. Beberapa di antara bentuk 
atau wujud perkembangan perilaku tersebut menurut 
Nurihsan dan Agustin (2011) antara lain sebagai berikut: 

a. Perkembangan perseptual (pengamatan ruang, 

pengamatan wujud, dan situasi). 

b. Perkembangan penguasaan dan kontrol motorik 

(koordinasi penginderaan dan gerak). 
c. Perkembangan penguasaan pola-pola 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


keterampilan mental fisik (cerdas, tangkas dan 
cermat). 
d. Perkembangan pengetahuan bahasa dan berpikir. 


Ada dua cara pendekatan utama dalam memahami 
perkembangan perilaku dan pribadi individu yaitu 
pendekatan longitudinal dan cross sectional. Pendekatan 
longitudinal dipergunakan untuk memahami 
perkembangan perilaku dan pribadi seseorang atau 
sejumlah kasus tertentu (mengenai satu atau sejumlah 
aspek perilaku atau pribadi tertentu) dengan mengikuti 
proses perkembangan dari satu titik waktu atau fase 
tertentu ke titik waktu atau fase yang berikutnya. Oleh 
karena itu, tekniknya berbentuk case study (studi kasus), 
case history, auto biografi, eksperimen, dan sebagainya. 

Adapun pendekatan cross sectional biasanya digunakan 
untuk memahami suatu aspek atau sejumlah aspek 
perkembangan tertentu pada suatu atau beberapa 
kelompok populasi tingkatan usia subjek tertentu secara 
serempak pada saat yang sama. Oleh karena itu, teknik 
yang sesuai dengan pendekatan ini adalah teknik survei. 
Sudah tentu sampai batas-batas tertentu dapat digunakan 
kombinasi atau eklektik dengan pendekatan longitudinal. 


B. Proses Perkembangan Individu 


1. Alur Perkembangan Individu 

Menurut Desmita (2009) berkenaan dengan proses 
perkembangan ini, ada tiga hal yang secara esensial perlu 
dipahami, yakni: (1) sejak kapan dimulai dan berakhimya? 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


(2) bagaimana kecenderungan arah perkembangannya? 
dan (3) faktor-faktor apa yang memengaruhinya. Secara 
faktual, perkembangan bukan dimulai sejak kelahiran 
seseorang dari rahim ibunya, melainkan sejak terjadinya 
konsepsi, yakni saat berlangsungnya pembuahan atau 
perkawinan (pertemuan sperma dan sel telur atau ovum) 
yang menghasilkan benih manusia (zygote) yang kemudian 
berkembang menjadi organisme atau janin (embrio) sebagai 
calon manusia yang dikenal sebagai fetus (bayi dalam 
kandungan). Pada umumnya setiap fetus memerlukan 
waktu sekitar sembilan bulan atau 266 hari sampai matang 
atau lahir (Nurihsan dan Agustin, 2011). 

Variasi perkembangan individual memang terjadi, ada 
yang lebih awal (premature) dari waktu tersebut, dan ada 
pula yang lebih lambat (late mature), bergantung 
kondisinya. Mulai sejak lahir, bayi menjalani masa kanak- 
kanak, remaja, dewasa sampai hari tuanya yang pada 
umumnya memerlukan waktu sekitar 60 - 70 tahun, yang 
sudah barang tentu bervariasi pula sesuai dengan kondisi 
yang memungkinkannya. 

Manusia tidak pemah statis. Semenjak pembuahan 
hingga ajal tiba selalu terjadi perubahan, baik dalam 
kemampuan fisik maupun kemampuan psikis. Organisme 
yang matang selalu mengalami perubahan yang progresif. 
Perubahan itu mengakibatkan terjadinya jaringan interaksi 
yang majemuk dalam diri individu. 

Proses perkembangan itu berkesinambungan (Hurlock, 
1980) dalam arti bahwa perkembangan itu merupakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


proses siklus dengan berkembangnya kemampuan- 
kemampuan dan kemudian menghilang, dan yang akan 
muncul kembali pada usia berikutnya. Selanjutnya Hurlock 
menjelaskan bahwa kesinambungan tidak berarti 
senantiasa meningkat, tetapi merupakan serangkaian 
gelombang dengan seluruh bagian perkembangan yang 
terjadi lagi secara berulang. 


2. Kecenderungan Arah Perkembangan Individu 

Menurut Nurihsan dan Agustin (2011) ada tiga 
kemungkinan kecenderungan arah garis perkembangan 
hidup seseorang yang dapat digambarkan secara visual 
sebagai berikut: 


Pada individu-individu yang tergolong normal pada 
umumnya perkembangan laju pesat sampai usia lima belas 
tahun, di mana tercapainya titik optimal kedewasaan 
perkembangan fungsi-fungsi fisik dan psikis (intelektual). 
Kemungkinan perkembangan selanjutnya adalah sebagai 
berikut: 

a. Kemungkinan pertama, bagi mereka yang tidak 

memperoleh kesempatan untuk belajar atau 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


melatih  fungsi-fungsinya — (terutama segi 
intelektual), maka kemampuannya cenderung 
tidak berkembang lagi sampai usia sekitar empat 
puluh tahunan, bahkan setelah mencapai usia 
tersebut kemampuannya mulai menurun, malahan 
tidak kurang jumlahnya yang menuju pikun pada 
hari-hari tuanya. 

Kemungkinan kedua, bagi mereka yang bemasib 
baik untuk memperoleh kesempatan belajar atau 
melatih fungsi-fungsi psiko-fisiknya lebih lanjut, 
maka perkembangan kemampuan fungsi-fungsi 
masih ada, baik yang bersifat peningkatan atau 
perluasannya sampai taraf usia sekitar empat 
puluhan pula. Namun selanjutnya, setelah dijalani 
usia tersebut tidak berkesempatan lagi belajar, 
melainkan hanya bekerja, secara rutin dan 
monoton, maka cenderung untuk berada pada titik 
jenuh tersebut dan tidak berkembang lagi. Namun 
bagi mereka yang terus berusaha belajar dan 
menggumuli perkembangan informasi-informasi 
mutakhir, perkembangan itu dapat terjadi 
meskipun hanya bersifat perluasan atau 
pendalaman. 


Perkembangan itu mengikuti pola tertentu yang dapat 


diramalkan. Misalnya, pola-pola — teratur — dari 


perkembangan fisik, motor, bicara, dan perkembangan 


intelektual. Pola perkembangan fisik dan motor mengikuti 


arah perkembangn yang disebut hukum 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


